











SELAMAT ATAS 
KELULUSANNYA, 
SUNGCHON! 












SUNGCHON, 
SENYUM DONG 
INI KAN FOTO 
KELULUSAN 
KAMU. 











AKU AKAN 
SENYUM KALAU 
ADA YANG BISA 
DISENYUMIN. 







WAH, ORANG ITU 
BUKANNYA DULU 
KANDIDAT PAMILIHAN 
DAERAH ITU YA? 









KATANYA DI 
SEKOLAH INI ADA ANAK 
KONGLOMERAT. 


SEPERTINYA 
ANAK ITU. 












KELUARGANYA 
SEHEBAT APA YA 
SAMPAI DIA DATANG 
KE WISUDA ANAK ITU? 


HEBAT JUGA 
DILIHATNYA 






MEMANG 
TAEYONG... 


о 
о 







LEVELNYA 
SUDAH BERBEDA 
YA. 


AH- TAPI TADI 
ANDA BILANG 
PAK HWANG SEDANG 
PERGI UNTUK URUSAN 
BISNIS YA? 





IYA, 
MAAF SEKALI 
PAK. 












KENAPA MINTA 
MAAF?! SAYA HANYA 
DATANG KARENA ANAK 
PAK PRESDIR HWANG 
YANG BERHARGA 
KATANYA LULUS... 





ድ 
SELANJUTN 
ЕТІПТІ 
























SELAMAT SIANG, 
NAMA SAYA JUHEE. 
SAYA PACARNYA 
TAEYONG. 










SAYA JUGA 
TEMANNYA 
SUNGCHON. 






EH, I, IYA. 


KITA BERTEMU 
DI RESTORAN 
CINA KAN? 





PACAR TAEYONG 
CANTIK SEKA 
















AIIH! 
SAYA CANTIK?! 
ANDA 
BERLEBIHAN! 
















IBU DAN KAKAK 
SUNGCHON SENDIRI 
JUGA LEBIH CANTIK! 





AKU ADA JANJI. 
AKU HARUS PERGI 
SEBENTAR LAGI. 







MAKANYA 
р! SAMPINGNYA 


SOALNYA JALANNYA 
JADI MAKIN JAUH 
GARA-GARA KITA 

PINDAH. 















SUNGCHON 

APA-APAAN INI! 
KAMU TIDAK PERNAH 
BILANG PADAKU SOAL 
PINDAH RUMAH! 





















MASA AKU 
TIDAK TAHU 
DI MANA RUMAH 
KAMU?! 


KAMU PINDAH ` 
KE MANA? 
HARI INI AKU KE 
SANA DONG! 



















SUNGCHON 
KENAPA BEGITU? 
SEKOLAH KITA KAN 
SEKARANG JUGA 
BEDA... 





NANTI KITA 
NGGAK BISA KETEMU 
LAGI DONG... 













NGGAK BISA 
KETEMU APANYA! 





AKU KAN 
TINGGAL MAIN 
KE RUMAHMU~! 










AKU JUGA 
MAU MAIN KE 
RUMAHMU... 









YA! PAK 
MANAJER OH! 










MAAFKAN SAYA! 
BAIK! SAYA AKAN 
SEGERA KE SANA! 






JANGAN BIKIN 
MALU SAAT 
ANAK-ANAK LAGI 
MELIHAT DONG! 


















SAYANG, 
AKU HARUS PERGI. 
MANAJER OH 
MEMANGGIL. 





AH... IYA, AYO 
KITA PERGI BARENG. 
AKU JUGA HARUS 
BEKERJA. 







TAEYONG, JUHEE! 
NANTI AKU 
HUBUNGI LAGI YA! 











PINDAH KE RUMAH 
OM MANAJER OH. 





KE KAMAR BAWAH TANAH RUMAHNYA. 


















































MUNGKIN MEREKA TIDAK 
MEMBERITAHUKU DETAILNYA 


KARENA AKU MASIH KECIL, TAPI 





SEPERTINYA UANG 
PENJUALAN RUMAH DULU 
DIPAKAI UNTUK MEMBAYAR 
SEBAGIAN HUTANG 








LALU DENGAN SYARAT 

AYAH BEKERJA SEBAGAI SUPIR 
MANAJER OH DAN IBU MEMBANTU 
PEKERJAAN RUMAH TANGGA, 





KAMI DIPERBOLEHKAN TINGGAL 
DIKAMAR BAWAH TANAH INI 
SECARA GRATIS 





DENGAN SISA HUTANGNYA 
DIKURANGI. 


TAPI INI... 





WALAUPUN DIBILANG BISA 
MENGHEMAT SEDIKIT UANG 





PADA AKHIRNYA... 


SAMA SAJA JADI SEPERTI 
PEMBANTU KAN...! 











MEMALUKAN... 
MANA MUNGKIN 
AKU BISA MENGAJAK 

TAEYONG KEMARI. 


















IKUT AKU 
SEBENTAR. 
ሥ 
















AKU PESAN 
PIZZA RASA BARU 
TAPI NGGAK ENAK- 





AYAHKU 
MENYEBALKAN 
KAN? 





















IYA KAN-? 
KARENA LAHIR SEBAGAI 
ANAK KAKEK DAN PUNYA 
UANG SEDIKIT 





DIA JADI 
MEREMEHKAN ORANG 
DAN BERTINGKAH 
SEENAKNYA. 










SEBALIKNYA, 
SEPERTINYA AYAHMU 
SANGAT BAIK DAN 
JUJUR. 





DEMI IMPIANNYA 
DIA BEKERJA SAMBIL 
MENGGAMBAR KOMIK. 








AYAH... 
NGOMONGIN 
KOMIK SAMA 

ANAK INI JUGA... 











HM... BAGAIMANA 

YA KALAU AYAHKU 
JUGA BAIK DAN JUJUR 
SEPERTI AYAHMU.… 






YAH... 
AKU SIH NGGAK 
PEDULI. 


















DARIPADA 
AYAH YANG BAIK 
DAN JUJUR 






LEBIH BAIK AYAH 

YANG KEBETULAN 
KAYA RAYA MESKIPUN 
DIA MENYEBALKAN 
KAN? 








KAU MENGHINA 
AYAHKU ҮА 





YAH, BAGIKU SIH 
AYAHKU ITU BAGAI 
MALAIKAT~ 








MENURUTMU 
BAGAIMANA? 
LEBIH BAIK AYAH 
YANG MANA? 


B, BUATKU 
TENTU SAJA... 




















AKU MAU 
MENGERJAKAN 





PIZZANYA 
TERSERAH MAU 
KAMU APAKAN. 











TOH TADINYA 
MEMANG MAU 
AKU BUANG. 


























ATAU TERSERAH 
KALAU MAU KAMU 
MAKAN BARENG 
KELUARGAMU NANTI. 
ITU PIZZA MAHAL 





KELUARGAMU 
PASTI TIDAK AKAN 
BISA PESAN. 












BESOK-BESOK 
KALAU ADA YANG 
TIDAK BISA KUMAKAN 
DAN MAU KUBUANG, 
AKAN KUBERIKAN 
PADAMU. 







KITA KAN SEUMUR. 
ITU GUNANYA 
ТЕМАМ КАМ- 








TENTU SAJA 
AKU MEMILIH... 


22 





AYAHKU YANG 
SEKARANG, 
KELUARGAKU! 





KARENA 
ITU ADALAH 
PERASAANKU YANG 
SEBENARNYA. 








WALAU TIBA-TIBA 
MUNCUL UTANG 
100 JUTA WON PUN... 









PASTI SEMUANYA 
AKAN BAIK-BAIK 
SAJA. 







KARENA AKU 
SUDAH SADAR KALAU 
KELUARGA ITU LEBIH 
BERHARGA. 








MAKANYA INI 
ADALAH SESUATU 
YANG SUDAH 
PASTI... 


























SUNGCHON LEE 
KELAS 2 SMP 


MUSIM PANAS 





D - 549 


vest 


